Tidak sembarang pelayan 

Banyak orang Kristen kepahitan dengan 
hamba Tuhan, entah karena sikap dan perbuat- 
an yang tidak patut, ajaran yang salah, atau 
sentimen pribadi. Bahkan, beberapa orang ak- 
hirnya memilih undur dari persekutuan. 

Meski mungkin ada beberapa hamba Tu- 
han yang kurang tepat dalam melaksanakan 
tanggung jawabnya, tapi bukan berarti kita 
lantas menganggap bahwa semua hamba Tu- 
han seperti itu. Bagaimanapun, mereka tetap 
manusia. Dan bukankah kita harus senantiasa 
lebih dahulu mencari Tuhan daripada mencari 
hambaNya? Dan bukankah hamba Tuhan yang 
baik layak mendapat apresiasi dari kita? 

Perlu kita perhatikan, dalam 1 Timotius 
5:17 menyebutkan bahwa pelayan Tuhan atau 
penatua yang patut dihormati adalah mereka 
"yang baik". Hal ini bukan berarti kita tidak 
menghargai orang lain secara umum. Setiap 
orang harus dihargai sebagai bukti penghar- 
gaan kita kepada Tuhan, penciptanya. 

Namun, Paulus dalam ayat tersebut mem- 


02 


Menghargai 
Hamba 


Tuhan 


"Janganlah engkau memberangus 
mulut lembu yang sedang mengirik," 
dan lagi "seorang pekerja patut 
mendapat upahnya." 


1 Tim.5:17-18). 


beri penekanan dan perhatian khusus pada 
penatua yang baik. 

Penatua yang baik adalah mereka yang 
menghargai kedudukannya sebagai sebuah 
kepercayaan dan tanggung jawab dari Tuhan. 

Penatua yang menghargai tanggung ja- 
wabnya adalah penatua yang menghargai Tu- 
han yang mengutusnya dan jemaat yang dila- 
yaninya. 

Menjadi penatua itu tidak sembarangan, 
tugas dan tanggung jawabnya begitu berat. 
Mengingat hal itu, dalam 1 Timotius 3 tertulis 
daftar yang rinci tentang syarat seorang pela- 
yan Tuhan, dalam hal ini menjadi Penatua, yang 
antara lain, "... tak bercacat, suami dari satu 
istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, su- 
ka memberi tumpangan, cakap mengajar 
orang, bukan peminum, bukan pemarah me- 
lainkan peramah, pendamai, bukan hamba 
uang, seorang kepala keluarga yang baik,..." 

Syarat yang berat memang, tapi bukan 
berarti kita boleh meremehkannya, atau 
membuangnya. Persyaratan itu muncul untuk 


artikel P2 


mengingatkan bahwa jabatan penatua (pela- 
yan Tuhan) bukanlah jabatan sembarangan. 

Banyak orang ketika ditawari menajdi 
pelayan Tuhan berkata "saya tidak sanggup". 
Ingatlah, pelayanan kepada Tuhan tidak diukur 
dari banyaknya hal yang bisa kita perbuat, 
melainkan dari kesungguhan dan kesetiaan 
kita melakukan pelayanan itu. 

Seorang teolog besar pernah berkata, 
"Yang penting bukanlah apa yang kita kerjakan 
dengan kekuatan kita, melainkan apa yang 
dikerjakan oleh Allah melalui kita." 

Oleh karena itu, kerja keras dan jerih lelah 
kita (meski tidak sempurna) tidak pernah sia- 
sia. Kita tetap harus menghargainya, bukan 
sebagai buah kekuatan kita tetapi karena 
Tuhan. 


Patut dihargai 

Menghargai hal-hal yang baik adalah 
suatu sikap yang terpuji. Mereka yang berjerih 
lelah dalam melayani Tuhan pun patut menda- 
pat penghargaan, meski mungkin mereka tidak 
memintanya. 

Penghargaan penting sebagai dorongan 
semangat yang positif dalam pelayanan. 

Jika kita perhatikan, masyarakat sekuler 
mengadakan berbagai acara sebagai wujud 
penghargaan, atau untuk memberikan 
penghargaan. Hal ini biasa disebut apresiasi. 
Misalnya, penganugerahan hadiah Nobel, 
Kalpataru, Adipura, penyematan Bintang Jasa, 
penyerahan berbagai bentuk apresiasi budaya, 
apresiasi seni dan berbagai macam lainnya. 

Menghargai pelayan Tuhan sama nilainya 
dengan menghargai Tuhan yang mengutus 
mereka. 

Penghargaan kita terhadap Tuhan dapat 
diekspresikan dalam berbagai hal, misalnya: 
memuji Tuhan, melakukan perintah-perintah- 
Nya dan memberi korban-korban tertentu 
untuk pekerjaan Tuhan. Tapi juga bisa dalam 
bentuk penghargaan yang diberikan secara 
khusus kepada orang-orang yang melayani Tu- 
han. Itu baik selama tidak ada unsur pengam- 


PEMIMPIN REDAK PENASEHAT. 


bilalihan kemuliaan Tuhan oleh orang yang me- 
nerima penghargaan. 

Karena Allah Bapa sangat menghargai 
orang-orang yang melayani Tuhan dengan 
sungguh-sungguh, kitapun wajib demikian. 
Bagaimana cara kita memberi penghargaan 
kepada orang-orang yang telah melayani 
Tuhan dengan sungguh-sungguh? 


Bentuk Penghargaan 

Cara Alkitabiah untuk menghargai orang 
yang telah melayani adalah menghargai mere- 
ka dengan: 

Pertama, memasukkan mereka dalam daf- 
tar orang yang kita hormati karena panggilan 
mereka. 

Ini berarti tidak mengusik panggilan 
mereka, karena urapan Tuhan di atas mereka (1 
Sam. 26:8-11) dan menghargai mereka sebab 
mere-ka yang bekerja keras di antara kita (1 Tes. 
5:12). 

Kedua, memasukkan mereka di antara 
orang yang kita kasihi. Ini berarti mengasihi 
mereka dengan membagi berkat yang kita teri- 
ma. Baiklah kita yang menerima pengajaran, 
membagi segala sesuatu dengan mereka yang 
mengajarkan Firman Tuhan (Gal.6:6). Sebab, 
orang yang memberitakan Injil hidup dari Injil 
(1 Kor.9:9-14). 

Selain itu, bentuk penghargaan kita yang 
lain adalah mengasihi mereka dengan meng- 
ikuti ajaran Firman Tuhan yang mereka sam- 
paikan (Ibr.13:17). 

Ketiga, memasukkan mereka dalam daftar 
doa kita (Ef.6:18). Misalnya dengan mendoa- 
kan pelayanan Firman yang mereka sampaikan 
(Ef.6:19-20) agar (1) Tuhan memberi hikmat ke- 
pada hamba Tuhan, (2) dikaruniakan perkataan 
yang benar, dan (3) diberi keberanian mem- 
beritakan Injil. Tentu saja kita harus mendoakan 
kehidupan mereka (Ibr.13:18a). 

Orang yang menghargai Tuhan dapat dili- 
hat dari seberapa besar penghargaan mereka 
terhadap orang-orang yang melayani Tuhan. & 
(Pdt. Max E. Sonith, Air Sorgawi) 


Beribadah Bersama! 


"Janganlah kita menjauhkan diri" dalam 
Alkitab versi New International Version tertulis, 
“let us not give up to meet together’. Give up ar- 
tinya menyerah, angkat tangan, atau mundur 
untuk bersekutu bersama). 


Pengertian ibadah 

Ibadah (bhs.Ibrani: avodah; Yunani: 
latreia). Ibadah orang Kristen memiliki dua 
aspek pengertian, secara umum adalah seluruh 
kegiatan atau aktifitas hidup seorang Kristen. 
Seluruh hidupnya harus dilakuakn dalam 
rangka ibadah. Ibadah secara khusus, yaitu 
kegiatan orang Kristen yang diatur sedemikian 


ma. Kehadiran kita memberi semangat bagi 
sesame. Kesungguhan kita mendorong sesama. 

Melalui ibadah, kita dapat saling menasi- 
hati. Kita mendapat nasehat dari Firman Tuhan. 
Kesaksian kita memberi teladan hidup yang 
baik. Syair pujian yang dinyanyikan bersama 
memberi penghiburan dan ajaran. 

Melalui ibadah kita dapat saling berbagi 
kasih. Kitas aling berjabat tangan tanda saling 
menghargai. Kita saling mendoakan. 

Kedua, ibadah berguna untuk hidup saat 
ini (1 Tim.4:8). "Ibadah itu mengandung janji 
untuk hidup ini." Makanan dan minuman dija- 
min (Kel.23:25). Setiap orang yang beribadah 


"JANGANLAH KITA MENJAUHKAN DIRI DARI PERTEMUAN-PERTEMUAN 


IBADAH KITA, SEPERTI DIBIASAKAN OLEH BEBERAPA ORANG, 
MARILAH KITA SALING MENASEHATI, DAN SEMAKIN G 
MELAKUKANNYA MENJEL 

YANG MENDEK 


rupa dalam bentuk sebuah acara khusus. 

Ibadah dalam pengertian khusus adalah 
kegiatan bersama dalam sebuah pertemuan 
sehingga setiap anak-anak Tuhan berkumpul 
menyembah dan memuji Tuhan serta 
mendengarkan firman Tuhan, saling bersekutu 
di dalam kasih. 

Memang, ada orang-orang yang tidak bisa 
pergi bersekutu dengan orang Kristen lainnya 
karena penindasan, tidak adanya tempat 
berkumpul, dilarang pemerintah, atau yang 
lainnya. Tetapi, selama masih ada kesempatan 
dan waktu untuk beribadah bersama, maka 
tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Orang 
yang menjauhi dan menghindari persekutuan - 
apapun alasannya, orang itu akan sama dengan 
murid yang tidak bersekolah, tentara tanpa 
kesatuan yang kuat, dan pemain sepakbola 
tanpa kesebelasan yang padu. 


Manfaat ibadah 

Pdt. Max Sonith menjelaskan beberapa 
manfaat yang dapat kita raih dari sebuah iba- 
dah: 

Pertama, ibadah berguna untuk hidup 
bersama-sama dalam persekutuan (Ibr.10:25). 
Melalui ibadah, kita dapat menguatkan sesa- 


API 


NG HARI TUHAN 
” (IBR10:25) 


kepada Tuhan kebutuhan pangannya selalu 
terjamin. Orang yang takut akan Tuhan tidak 
akan kekurangan. 

Berbagai penyakit dicegah (Kel.23:25). Da- 
lam setiap ibadah, ada kuasa untuk menyem- 
buhkan.Segala sesuatu ditambahkan (Mat.6: 
33). Berbagai kebutuhan lain yang dicari 
bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah 
akan ditambahkan. 

Ketiga, ibadah berguna untuk hidup yang 
akan datang (1 Tim.4:8). "ibadah mengandung 
janji untuk hidup yang akan datang." Menjadi 
jaminan untuk menerima kerajaan yang tidak 
tergoncangkan (Ibr.12:28). 

Ibadah menjadi sarana untuk mengumpul- 
kan harta di Surga. Memberi persembahan ber- 
arti mengumpulkan harta di Surga. Beribadah 
adalah suatu pekerjaan yang selalu dicatat da- 
lam buku kehidupan. 

Ibadah juga menjadi salah satu alat ukur 
untuk menentukan orang fasik dan orang 
benar (Mal.3:18). Pada akhir jaman, orang fasik 
dan orang benar dibedakan dari cara mereka 
beribadah. Jadi, ibadah kita bermanfaat bukan 
saja untuk diri sendiri tetapi juga bagi orang 
lain, tidak hanya untuk hidup saat ini tapi juga 
hidup yang akan datang. / Agung P. 


05 


“Tuhan -= 


Penyembuhku 


ulan November 2002 saya dinyatakan 
terkena penyakit diabetes. Kadar gula 
darah saya 450. 

Saya tidak merasakan sakit, lesu, sering 
kencing dan mengantuk, akan tetapi badan 
saya semakin merosot dari 95 kg menjadi 76 kg. 
Mengetahui hal itu saya menjadi panik. 

Saya kemudian diberi obat oleh dokter 
untuk menurunkan kadar gula saya. Dokter 
juga menganjurkan agar saya diet serta olahra- 
ga. 

Pada hari Natal Desember 2002, saya 
tidak dapat beribadah ke gereja karena badan 
saya masih terasa lesu. Saya berdoa saja di ru- 
mah. 

Pada hari minggunya, seperti biasa saya 
pergi ke gereja. Saat itu ada perjamuan kudus 
yang dipimpin oleh Bapak Gembala, yaitu Ba- 


06 


pak Jusuf Soetanto. 

Beliau mendoakan setiap jemaat yang sakit 
dan meminta mereka -yang sakit- untuk 
meletakkan tangannya pada bagian tubuh yang 
sakit. Saya melakukan tepat seperti yang Beliau 
minta, dan hal itu benar-benar saya imani. 

Pada saat itu, saya merasakan seperti se- 
buah aliran yang belum pernah saya rasakan 
sebelumnya. Badan saya tiba-tiba menjadi segar 
kembali. 

Saya berkata dengan iman pada anak dan 
istri saya bahwa saya sudah sembuh. 

Besoknya saya mengambil tes darah lagi 
dan puji Tuhan, gula darah saya turun menjadi 
200. Bulan berikutnya saya cek lagi, dan turun 
lagi menjadi 130. Gula darah saya tersebut turun 
tanpa saya minum obat satu pun. Tuhan benar- 
benarajaib! 


Sakit tulang punggung 

Bulan November 2005 saya jatuh sakit, 
Saraf tulang punggung saya terjepit atau istilah 
kedokterannya HNP (L4L5). Saya susah berjalan. 
Saat itu saya takut kaki saya menjadi lumpuh. 
Perasaan saya benar-benar tidak karuan. 

Dokter menyarankan untuk dilakukan ope- 
rasi. Saya bergumul keras. Akhirnya saya diope- 
rasi pada 12 November 2005. Operasi berjalan 
lancar dan saya dapat berjalan kembali dengan 
normal. Saya bersyukur sekali atas penyertaan 
Tuhan tersebut. 

Setelah kurang lebih satu tahun, tepatnya 
26 November 2006, saya merasakan sakit pada 
kaki saya. Hasil MRI menyebutkan bahwa saya 
harus menjalani operasi. Saya pasrah (berserah 
total) kepada Tuhan. 

Saya juga minta bantuan doa dari keluarga, 
teman-teman, para pelayan Tuhan dan Bapak 
gembala. Puji Tuhan, operasi berjalan lancar dan 
saat ini saya sudah sehat kembali. Melalui pe- 
ngalaman ini saya benar-benar melihat penyer- 
taan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. 

Saat ini saya melayani di FLC bagian 
kunjungan orang sakit. Setiap kali saya bertemu 
dengan mereka yang sedang sakit, saya selalu 
membagikan pengalaman saya dan mendorong 
mereka untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus. 
Karena Tuhan Yesus adalah Juruselamat kita 
yang tidak pernah berubah, kini dan selamanya. 
Mari bergabung bersama di FLC! (Kesaksian oleh 
Harto S.Widodo) m 


Aksi Natal akan diselenggarakan selama bulan Desembe 
T mulai tanggal 3 hingga 22 Desember 2007. Puncaknya, 
kita akan merayakan Natal bertajuk “Pesta Natal 2007” di 
Jatim Expo, Jl. A. Yani, Surabaya pada tanggal 25 
Desember 2007. 


Bila perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya, Anda 
hanya terlibat sebagai penonton, dan hanya segelintir 
orang yang melakukan kesibukan untuk menyemarakkan 


JAN G Natal di gereja kita tercinta, maka kali ini jelas berbeda! 
AMA M Kita akan melakukan Aksi Natal dengan langsung terjun | 


ke masyarakat Inilah waktunya bagi jemaat untuk kelu: 


dari gedung gereja dan berbaur menjadi berkat di tengah 
masyarakat umum, Natal ini adalah milik Anda! 
Milik kita semua! 


a Dalam perayaan Natal yang bertemakan "Damai Di 
Ak S1 N at al Sorga, Damai Di Bumi”, Anda memiliki banyak 
kesempatan dan pilihan untuk terlibat secara aktif dalam 


membagikan damai dan kasih Kristus secara langsung 
kepada pribadi-pribadi di luar gereja kita. 


Kita akan membagikan pesan Natal di beberapa mall, 
Pesta Nata Man raaa da ang bar palit pe | 


rehabilitasi, korban bencana alam, rumah sakit, panti 


asuhan, rutan (rumah tahanan), bandara udara, panti 


jompo, instansi swasta, sekolah, universitas sampai 
kepada para pemulung dan tunawisma 


Daftarkan diri Anda segera di konter 

Anda akan diarahkan dan dilibatkan dalam kegiatan Aksi 
Natal oleh koordinator-koordinator kelompok yang telah 
ditunjuk oleh Panitia Natal 2007 


Anda bisa bergabung dalam aksi dapur umum untuk 


| memberkati para pemulung dan tunawisma 
Anda bisa terlibat dalam pelayanan pengobatan gratis 
4 bagi yang tidak mampu. 
j Anda bisa bergabung dalam aksi pangkas rambut gratis. 


Atau, bergabunglah bersama yang lain berkeliling di 
mana-mana membagikan kasih Natal bagi banyak orang. 


< dan masih banyak lagi! 
(Keterangan lebih lanjut lihat Warta hal. 12) 


See aise ke airport menuju ke 


ra. Perjalanan yang 


08 


Be Still And Know 


He Is God 


iga bulan lamanya Mama mengalami ke- 
lumpuhan total tanpa sebab yang jelas. 


Kami sekeluarga menjadi sangat tertekan 
melihat kondisi Mama seperti itu. Sebelumnya, 
Mama adalah seorang yang cukup aktif dalam 
kesehariannya. 

Saya adalah anak bungsu dari empat ber- 
saudara. Saya yang biasa mengantar Mama 
untuk berobat. Jadi, saya tahu sekali bagaimana 
Mama melewati hari-harinya. 

Sering saya berdoa pada Tuhan, memohon 


kilasbalik £S 


Tuhan untuk memberi kesembuhan kepada 
Mama, dan juga memberi kekuatan serta ke- 
sabaran extra pada saya untuk melayani Mama. 

Setelah tiba di Singapura, kami memerik- 
sakan Mama ke salah satu dokter ternama di 
Singapura. Dia seorang Profesor Neurologist 
(ahli syaraf) di Mount Elizabeth. 

Dokter menganjurkan agar Mama mela- 
kukan general check up (pemeriksaan lengkap). 
Mama mulai tes darah bahkan sampai pada 
tumor marker (untuk melihat ada kanker atau 
tidak). 

Hasilnya, keadaan dan kondisi Mama sa- 
ngat baik, tidak perlu didiagnosa lebih lanjut. 
Kemudian dokter menganjurkan agar Mama 
menjalani lima kali terapi. Setelah melaku- 
kannya, kondisi Mama bukannya menjadi lebih 
baik tetapi malah menjadi buruk, 

Kami mencoba meminta opini dari tiga 
professor lain yang cukup ternama juga di 
Singapura. Tetapi jawabannya tetap sama. 
Mereka mengatakan bahwa semuanya baik- 
baik saja. 

Saya sempat menjadi putus asa. Saya terus 
berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, "Tuhan, 
aku tahu Engkau mengasihi Mama lebih dari 
aku mengasihinya. Saya mohon Tuhan, sing- 
kapkan apa yang terjadi dengan Mama, dan 
beri hikmat pada kami untuk kami dapat berte- 
mu dengan dokter-dokter yang tepat." 

Satu minggu kemudian kami kembali lagi 
memeriksakan Mama kepada seorang yang 
lain. Dan Tuhan menjawab pergumulan kami. 
Melalui dokter tersebut, Tuhan menyingkapkan 
apa yang terjadi. Kami sungguh bersyukur bisa 
bertemu dengan seorang dokter yang cinta Tu- 
han danrendah hati. 

Bayangkan, kami selalu mendapat perla- 
kuan khusus dari dokter-dokter di Singapura. 
Mereka memperlakukan kami begitu baik, 
bahkan, mereka memberikan private number 
(nomor pribadi) yang dapat kami hubungi 
sewaktu-waktu. 

Saya percaya, itu hanya bisa terjadi karena 
campur tangan Tuhan yang sungguh luar biasa 
dalam keluarga kami. 

Keesokan harinya, Mama melakukan MRI 
bagian kepala. Hasilnya, diketahui ada air di 
dalam kepala Mama yang tidak bisa mengalir 
dengan lancar. Dan (maaf), hal itu membuat 
Mama susah mengendalikan buang air kecil. 

Hampir setiap malam saya harus melayani 


dan menjaga Mama. Tetapi saya tidak pernah 
mengeluh. Saya selalu bersyukur, Tuhan ijinkan 
saya untuk melayani dan mengasihi orang tua 
saya. 

Mama kemudian menjalani operasi. 
Sebelum operasi, pada tubuhnya dipasang 
semacam tube (selang tipis) yang dimasukkan 
dari kepala turun sampai ke perut. 

Melihat hal itu Mama menjadi sangat 
ketakutan. Hampir setiap malam Mama tidak 
bisa tidur dan harus minum obat tidur. 

Kami kemudian mengunjungi salah satu 
gereja di Singapura. Di sana kami dilayani dan 
didoakan sebelum dan sesudah operasi. Saya 
sangat bersyukur memiliki saudara seiman yang 
sangat peduli pada keluarga kami. 

Para pelayan Tuhan dari gereja tersebut 
sering menjenguk Mama untuk memberi do- 


rongan semangat dan mendoakannya. Saya sa- 
ngat berterima kasih pada mereka. 

Bayangkan saja, untuk mencapai tempat 
kami, mereka harus naik bus untuk sampai ke 
apartemen kami yang cukup jauh dari pusat ko- 
ta. 

Pada 15 Agustus 2007 Mama menjalani 
operasi. Mama tidak merasa takut lagi. Mama 
merasakan kedamaian yang luar biasa. 

Meski dokter mengatakan bahwa operasi 
ini tidak menjamin Mama untuk dapat berjalan 
kembali dengan normal, namun kami tetap 
percaya pada belas kasihan Tuhan untuk Mama. 

Setelah operasi, mujizat terjadi! Seketika itu 
juga Mama bisa langsung makan, berdiri dan 
berjalan normal. Dokter pun turut bersyukur. 
Dia katakan ini adalah suatu keajaiban yang 
patut disyukuri. 

Kami belajar, bahwa di balik semua ini, 
Allah itu tetap setia dan tidak pernah 
meninggalkan kami sedetikpun. @ (EJ) 


09 


warner 


Rabu, 24 Oktober ‘07 
09.30 | R. Ibadah Utama 


ajaklah jiwa-jiwa baru & 
rekan-rekan Anda! 


Training Center pembicara: 
Ibu Mawar Simorangkir (Jkt) 
Bagi Saudara yang telah 

mendaftarkan diri di 

Prayer Training Center, 

Saudara dapat mengikuti 


training ini pada xe re 4 Mawar eSharon 
Senin, 22 Okt’ 07, é bi S 
pk 18.30 WIB,” enior 


Spesial 


Rabu, 24 Oktober'07 | 09.30 | Chapel 
tiap 2 minggu sekali! untuk pria & wanita 
usia 55 thn ke atas 


R. Ibadah Utama 


Menara Doa A 
& Pengurapan ay 
d 


ka 


kesaksian A 


menjadi berkat 


Silakan mengirimkan kesaksian 
anda dalam bentuk naskah 
tertulis/ disket disertai 
dengan foto pribadi ke: 


Redaksi Warta GMS Pusat, 
Jl. Cempaka 24, Surabaya, 


Jumat, 26 Oktober '07 Jumal:26 Oktober "07 Fan 031-5322452 ata 
pk. 19.00, pk. 22.00, email ke ag tyo99@yahoo.com 
R. Ibadah Utama R. Ibadah Utama 

bag NB: Setiap artikel yang masuk 
pembicara: pembicara: berbaki mengat sah 
Pdt. Jimmy Mulia (Jakarta) Pdt. Jimmy Mulia (Jakarta) esuai standart Warta GMS, juga 


Seminar, 


Konseling 
efektif 


Kamis, 08 November ‘07 
di Convention Hall, 


Pdt. Mary Hartanti 
pk. 13.00-16.00 


Pk. 13.00-14.30 


Pk. 15.00-16.30 


untuk jemaat 


Perekrutan & Pelatihan 


Syarat: 
Anggota GMS, lahir baru, rindu melayani, 
mengikuti pelatihan FLC & pembinaan 


Alur kegiatan: 
Daftar, mengikuti pelatihan, interview, 
praktek pelayanan, pembinaan 


Jadwal Pelatihan (setiap pukul 18.30): 
Kamis, 25 Oktober '07 
Pelayanan Baptisan, Serbaguna 1 


Kamis, 01 November ‘07 - 
Kunjungan Orang Sakit, Serbaguna 1 


Keterangan lebih lanjut hubungi Ibu Rosianti 
di 08155285755 di kantor gereja 


Pemberkatan 


Nikah Kudus 


Jika tidak ada keberatan yang sah 
dari jemaat, maka akan 
dilangsung-kan pemberkatan 


Sabtu, 27 Oktober 2007, 
Pk. 11:30 WIB 

STEVEN SUSILO 

Putra dr Bp. Hadi Susilo/ Lo Jiem H. 
& Ibu Lie Giok Lie 

pi 


TA 

MAYA SETIONINGSIH 
Putri dr Bp. Andjar Sugianto 
& Ibu Tio Phik Ga 


+ 
ak 


Sabtu, 27 Oktober 2007, 
Pk. 15:00 WIB 


PRIMASTO TANNY 

Putra dr Bp. Tandiono Sultan 23.10.07 

& Ibu Sientje Santhe Lie le 
c 


Ketua Kemas Sat. Barat 


= 

TAN ROE IE 24.10.07 

Putri dr Bp. Tan Tjen Tjeng Meliana 

& Ibu (Alm) Tan le Like Ketua Kemas Wil. Pusat 
25.10.07 

Minggu, 28 Oktober 2007, MariaTheresia 

Pk. 13:00 WIB Ketua Kemas Sat, Timur 

DAVID BAMBANG 26.10.07 

'utra A Poernomo/ AA Yongky Stevanus 

& aa Ber Tiahyono Teh Ketua Kemas Sat. Timur 

MEITA TANDWIWATI Liem Jorhans. L. 

Putri dr Bp. Tansa Wijaya Penilik Kemas Sat. Jemursari 


& Ibu The Kwie Ging 28.10.07 
Go Twan Hwat 
Ketua Kemas Wil, Pusat 


Bergabunglah bersama kami: 


AKSI NATAL : 03-22 DESEMBER ‘07 
PESTA NATAL: 25 DESEMBER '07 


Kunjungi konter kami di bawah 
Tuhan Yesus Memberkati 


BAMAI DI SURGA | titenana 


ale: 010.157.779.1 
a/n: Gereja Mawar Sharon 
BCA cab. Veteran, Sby 


jadwal ibadah mingguan (1 


22 Oktober - 28 Oktober 2007 


22| senin 23| selasa 24| rabu 
Kemas WII. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk, 09.30-12.00 * Cempaka 181 di wilayah masing-masing Pk, 09.30 © R. Ibadah Utama 
Informasi hubungi: Ibu Lina S. pembicara: 
5346563, 3550710 Ibu Mawar Simorangkir (Jkt) 
Prayer Training Center MAWAR SHARON SENIOR 
Pk. 18.30 * R, Ibadah Utama Pk, 09.30 * Chapel 
THE SUMMIT 
Pk. 18.15 * R. Ibadah Utama 
pembicara 


Ps. Philip Mantofa 


25| kamis 26| jumat 27 | sabtu 


Doa Malam Ibadah Pro-M 
Pk. 19.00 » R. Ibadah Utama Pk. 18.30 * R. Ibadah Utama 
pembicara: 4 
Pdt. Jimmy Mulia (akarta) PEMASA & REMASA 
di wilayah masing-masing 
Doa Malam 2 A m a 
Pk. 22.00 - selesai * R. Ibadah Utama 
pembicara: 


Pdt. Jimmy Mulia (Jakarta) 


POKOK DOA mingguan .: 


GEREJA MAWAR SHARON 


Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 
Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


f^ jadwal ibadah mingguan 


22 Oktober - 28 Oktober 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum! Pk. 06.30 
Kebaktian Umum II Pk. 09.45 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 
Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 


Kebaktian Anaki Pk. 07.00 
Kebaktian Anak Il Pk. 10.15 
Kebaktian Anak III Pk. 16.30 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.30 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 


Jl, Cempaka 18i, Surabaya 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk.18.30 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Soldier of Faith 


Keb. Remaja Pk. 13.00 
Keb. Praise 
Keb. Pra Remaja Pk. 10.00 


(Bertempat di Convention Hall) 
JI. Cempaka 24, Surabaya. 


Satelit Timur 1 

Keb, Umum + Anak Pk. 07.00 
RM “Mutiara” 

Jl. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur II 

Keb, Umum + Anak Pk. 16,30 


Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb, Umum + Anak Pk. 06.45 | 
Sebelah Bank Mandiri Jl, Jemursari 81 | 


Satelit Selatan Il 

Keb, Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan III 

Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
Ex-Supermarket Bonnet Lt.2 

Jl. Raya Rungkut Mapan Utara 88/FB1, 
Surabaya (seberang Superindo/ Yakaya) | 


Satelit Barat 

Keb, Umum + Anak 

Jl. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb, Umum + Anak Pk, 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


Pk. 10.00 


14 


BD “Immanuel” Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb. Umum | + Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum Il + Anak Pk. 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl, Pahlawan Sda, 


Satelit 

Keb. Umum+ ProM Pk. 07.30 
Keb. Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb, Pemuda Pk. 10.00 
Keb, EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Pk. 18.30 
J. ljen 8 Malang, Telp.0341-324935 
Satelit Mojokerto 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb. Umum + Anak Pk. 17.00 


J. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Umum+Anak || Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Ji. Soekarno Hatta 

Sek: JI. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung “COH” 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak II Pk. 17.45 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk, 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


Jl, KH, Agus Salim No.11 A-17, Pert, 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum | &Pro-M Pk. 07.00 
Keb. Umum II & Pro-M Pk. 17.00 
Keb. Pemuda Pelajar Jumat) Pk. 17.00 
Keb. Lansia(Sabtu) Pk. 10.00 
Hotel Bandung Permai, 

JI. Hayam Wuruk 38 

Keb. Anak | Pk. 07.30 
Keb. Anak II Pk. 17.00 


J), Nusantara IV/C4E 

JI. WR. Supratman 10 8 
Sekretariat: Jl. WR, Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Keb. Keluarga & Pro-M Pk. 08.00 
Keb, Doa Malam (Kamis) Pk. 18.30 
Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Pelajar Pk. 10.30 
Keb, Pemuda Pk, 17.00 


Jl. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdt. Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga "Double K" 


Keb, Umum | Pk, 08.00 
Keb. Umum II Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Pdt. Bernard S. (08562723723) 


Sat. Semarang "Double R" 
Jl. Wotgandul Barat 33, 

samping SMU Kebon Dalem, Smg 
Keb. Umum Pk, 08,00 
Keb. EagleKids (E.Kids 2) Pk. 09.00 
Keb. Youth Pk. 17.00 
Sek: JI. Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 


Sat. Bandung “Double T” 


Keb. Umum Pk, 08.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 


Favour Satellite - Jakarta 
Keb. Umum-+Pro-M+Anak Pk, 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk, 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb, Umum | Pk, 10.00 
Keb, Umum II (Youth) Pk 16.00 
Keb. Umum III (Pro-M) Pk. 18.45 
Keb, Anak | (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Anak II (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk, 16.30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Cp: Pdm. Joshua 081 340895599 


Satelit 5 

Keb. Umum | Pk.15.30 
Keb. Umum II Pk.18.00 
Keb, Anak Jumat) Pk. 15:00 


Hotel Toudano Jl. Samratulangi No.304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: Jl, A, Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp; Christ 0431- 335 0563 


Sat. Amurang 
Keb. Umum(Minggu) — Pk.10.00 
Keb, Pro-M(Sabtu) — Pk.17.00 


RM, Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Dpn Kantor Bupati Minahasa Sel.) 

Sek : Jl. Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Cp: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung "House of Glory" 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 
Keb, Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon JI, AA. 
Maramis Kadoodan Lingk.IV 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp: Pdm. Tjandra 0856 3015 797 


Sat. Langowan “MOG” 


Keb, Umum (Minggu) Pk. 15,00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Aula Toko "Americana" 

Desa Amongena Il, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga II 

Telp: 0431-371732 

Cp: Sdri, Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 


Keb, Umum Pk. 12,00 
Keb, Pemuda (Rabu) Pk. 16.00 
Keb, Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon 

J), Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: Jl.kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. Kotamobagu 


Keb, Umum Pk. 18.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb. Anak Pk. 15.00 


Hotel Tamasya, Jl. Soetoyo 
Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu 
Telp: 0434-22262 

Cp, Bpk. Dendy Pantow 


081-1436007 
Makassar 
“God's Dwelling Place" 
Keb, Remaja Pk. 10.00 
Keb, Umum Pk. 16.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon: 

Jl. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks, Taman Bahari, Makassar 

Telp :0411-322114 ,Fax : 0411-322114 
Gp: sdr. Uddyanto, 0856-56186277 


Sat. Pontianak “City Harvest” 


Keb. Umum & Pro-M Pk. 11.00 
Keb, Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 
Keb, Anak Pk, 08.00 


Jl. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra Bisnis 
Blok C-12 

Sek: Jl. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra 
Bisnis Blok E9 Megamall, Pontianak (0561) 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Sat. Ambon “Love Satellite” 


Keb. Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja Pk. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Jl. Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Pdt. Shiendy : 0911 352 565 


Sat. Gideon 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 

Cp: Megie Patikawa 0931, 21487 

Sat. Kota 

Keb. Umum Pk. 16.00 
Cp: Anita Latupeirissa 0931. 21487 


Pk. 17.00 
Pertokoan “Ratu Olivia” (sebelah hotel 
Isabella). Skr. JI. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Pdp. Jemi Maloky, 


SE., 0852-43025293 
Satelit Waipia (Mik Tengah) 

Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb. Anak Pk 17.00 


Jl, Brigjen B. Sumitro No. 36, 
Jerili-Kec. Waipia (Maluku Tengah), CP:Bp. 
Leonardo Marpaung (081-343063803) 


Satelit Medan "MY Home" 


Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged. Graha Niaga 1 It.2, Jl. Putri Hijau 20 
Keb, Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia +Mandarin) 


Keb. Umum II Pk. 10.45 
Keb, Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Lt.1 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak II Pk. 10.45 


Lt.5, Grand Liberty Restaurant, 

Jl. Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: Jl. Putri Merak Jingga 134, Medan. 
(061-4158717) 


Sat. "The Light" Denpasar (Bali) | 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (It. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk. 12.45 


Jl Teuku Umar 190-192, Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax 0361-221172 


22 Oktober - 


28 Oktober 2007 

Sat. Timur "Heart Ablaze” 
Keb. Pemuda Pk, 09,00 
Supermarket Bonnet Lt.2 Rungkut 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Sat. "King of Glory” 

Keb. Pelajar Pk. 12.30 
di Bonnet Rungkut Lt. 2 

Sat. Timur “Harvest” 

Keb. Pekerja Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk, 13.30 
di Bonnet Lt.3 JI, Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur “Fire” 

Keb. Pemuda Pk, 09.45 
Keb. Pemuda Pk. 13.00 
Keb. Pekerja Pk. 16.00 
Jl. Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 
Sat. Timur “POP” 

Keb. Pelajar Pk, 11.00 
Keb. Pelajar 2 Pk, 13.30 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 

Satelit Selatan “Living Stone" 


Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of Faith” 


Keb. Pekerja Pk. 07.30 - 09,30 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 - 12.00 
Keb. Pemuda Pk. 16.00 - 18.00 


Jl Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of David" 
Keb. Pelajar Pk 11.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby. 


Sat. Sel. “Royal Priesthood” 
Keb. Pelajar Pk, 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Sat. Timur “Apostolic” 
Keb. Pemuda Pk, 08.00 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Sat. Utr. “Gracious Satellite” 


Keb. Remaja | Pk. 09.00 
Keb. Remaja II Pk. 14.00 
Keb, Remaja Ill Pk. 16.00 


Sat. Utr. “River of Life” 

Keb. Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk. 11.30 
Jl. Perak Timur 118, Surabaya 


Sat. Barat "Fire Of God” 
Keb.Pelajar Pk, 13.00 
Keb.Pemuda Pk. 16.00 


Jl. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 


15 


INVEST your LIFE 
in the FUTURE LEADERS 
of this NATION! 


MSCS is now recruiting for: 
Class Teacher 

Mathematics / Science Teacher 
English Teacher 

Sport Teacher 

Bahasa Indonesia Teacher 
Mandarin Teacher 

Art Teacher 

Curriculum Research & 


Development Staff 
m Secretary / Administration 


“Saya bersyukur boleh menjadi bagian dari 
MSCS. Di MSCS inilah saya benar-benar 
melihat bahwa kami melayani Allah yang 
hidup, dimana tanganNya bekerja dengan 
luar biasa dan menumbuhkan hidup setiap 
anak-anak maupun diri saya secara pribadi 
Saya dilatih untuk tidak hanya terampil tapi 
juga terus melekat pada Tuhan dan menjadi 
saluran kasihNya yang nyata bagi anak-anak 
didik saya.” Testimony from Ms Irene 
Soetanto, Spsi, MSCS Student Affair 
Coordinator: 


THE TIME IS NOW 


At MAWAR SHARON CHRISTIAN SCHOOL, 
teaching not a job.It is God's calling only 

to anyone who wants to see changes in 

the next generation through sharing 

lives to the children... and having 


fun while doing so! 


Requirements: 

m Bachelor Degree (S1) 

m Fluent in spoken and written English 
m Preferably have experience 


If you want to be a part of our dynamic 
team, please send your CV and recent 
photograph to MSCS HR Department 
as soon as possible to: 


HRD MSCS, Jl. Cempaka 10-12, Sby 


